









LAIN KALI 
TOLONG CUCI 
BAJU INI PAKAI 





BAIK, YEOJIN. 
BIBI NGGAK TAHU 
SIH. 


TERUS KAMARKU 
NGGAK USAH DIBERESIN 
KARENA AKU YANG 
BAKAL BERESIN. 











SUNGCHON 
KAMU JUGA MAU 
BERANGKAT 
SEKARANG? 









MAU KUANTAR 
NAIK MOBIL? 




















SUDAH KUBILANG 
KAN LAP YANG BERSIH 
SAMPAI BANNYA! 





DENGAR 
KATA-KATAKU 
NGGAK SIH?! 


MA, MAAFKAN 





MAU KE 


< 
I 
< 
Be 
o 
>< 
ш 
ue 





HA, 
HATI-HATI 


KAU! PANASKAN 
MOBILNYA DAN 
NYALAIN ACNYA! 
ANAKKU NANTI 
KEPANASAN! 





BA, BAIK! 
[TTA 





GOLDEN 
SPOON 


EPISODE 20 


CERITA € GAMBAR HD3 





























MATI KAU! 


LAGI-LAGI..! 





HEI! UDAH 
DONG! APA LAGI 
SIH HARI INI! 






















SUDAH 
KUBILANG KAN! 
KALAU ADA BAJINGAN 
YANG BERBUAT 

BODOH BEGITU, 





AKU AKAN 

LANGSUNG 
BERPIKIR KALAU 
ITU PASTI KAU! 











SIALAN! AKU 

NGGAK TAHU 
APA MAKSUDMU 
TAPI BUKAN AKU! 





BRE***EK! 










BAJINGAN TENGIK, 
MENTANG-MENTANG 
KUDIAMKAN JADI 
NGELAWAN YA?! 















DAN LAGI 
APA SALAHNYA 
MEMANGGIL ORANG 
MISKIN SEBAGAI 





MEMANG 
KAU KAN...! 











AYAHMU YANG GEMBEL ITU 
KAN AKHIRNYA TIDAK BISA BAYAR 
UANG SEWA RUMAH IBUKU 
DAN DIUSIR KELUAR. 





KARENA KAU 
ANAKNYA GEMBEL 
JADI BENAR DONG 
KALAU KAU ITU GEMBEL 
HEHEHE. 










LALU KATANYA 
KAU TINGGAL 
DI RUMAH ORANG 





BERARTI KAU 
SEKARANG JADI 
PEMBANTU DONG?! 









HAHA, 
PEMBANTU-. 
KALAU AKU SIH 
MENDINGAN NGGAK 
USAH HIDUP. 















MUIN AHN, 
AKAN KUBUNUH 
KAU, BA***AT! 


B, BERISIK! 
DASAR 
PEMBANTU...! 
















JANGAN 
NGOMONG 
DOANG KALAU 
BERANI! 














JANGAN LUPA BERIKAN 
PEMBERITAHUANNYA 
PADA ORANG TUA 
KALIAN YA= 


PEMBERITAHUAN KARYAWISATA 


KEPADA YTH. ORANG TUA MURID DI TEMPAT. 









ἘΠ SIANG, 
KAMI HARAP ANDA SEKALIAN SELALU SEHAT DAN ДАНЕ. 
DENGAN INI KAMI INGIN MENYAMPAIKAN PEMBERITAHI 
MENGENAI KARYAWISATA YANG AKAN DIADAKAN Hie М, 
BERIKUT ADALAH RINCIANNYA DAN DAPAT BERUBAH 
SEWAKTU-WAKTU. 








TANGGAL : 20XX.X.X~20XX.X.X 
TEMPAT TUJUAN : JEPANG 


~ 


BIAYA : 1 JUTA WON 














AH, LALU HARI INI 
ADALAH HARI TERAKHIR 
KALIAN PAKAI SERAGAM MUSIM 
SEMI, JADI MULAI BESOK PAKAI 
SERAGAM MUSIM PANAS~. 


BIAYA: 1 JUTA WON 



















MASA BAYAR 1 JUTA WON 
UNTUK KARYAWISATA 
KE LUAR NEGERI?! 





SEPERTINYA KEPSEK 
NGGAK MAU KALAH SAMA 
SEKOLAH TAJIR DI SEBELAH. 
JAGA HARGA DIRI YA? 


YANG BENAR SAJA~ 
DIPIKIR KITA NGGAK TAHU DIA 
MAU MAKAN DUIT ITU SENDIRI? 
TERUS KAU PERGI GAK? 








Ge 





..КЕМАРА 
DATANG 
LAGI? 









HA, HABIS KAMU 
NGGAK PERNAH 
ANGKAT TELEPON... j 









JADI AKU 
DATANG KEMARI 
DEH, HAHA... 










ITU KARENA 


SENDOK EMAS LAGI 
SEMAKIN BESAR. 









JADI MAKIN LAMA 
AKU MERASA GELISAH 

DAN TIDAK ENAK 
KALAU MELIHAT 
TAEYONG... 










... SOALNYA AKU SIBUK. 
HARI INI JUGA, JADI 
KITA BERTEMU LAIN 
KALI SAJA. 










MALU KARENA 
RUMAH YANG 
SEKARANG KAN?! 















BAGAIMANA 
KAU...? 





MA, MAAF. 
AKU SEBENARNYA MENCARI 
TAHU... KENAPA KAMU 
MENYEMBUNYIKAN SOAL 

PINDAH RUMAH. 











SUNGCHON... 
KALAU KAMU NGGAK 
KEBERATAN... 





KUBAYARKAN 
HUTANGNYA? 


LALU TINGGAL 
SAJA DI RUMAHKU! 
KAMAR DI RUMAHKU 
KAN ADA BANYAK! 













KAU JUGA 
BERPIKIR AKU INI 
GEMBEL...? 














BA* АТ, 
KAU JUGA 
BERPIKIR...! 










MAAF KALAU KAMU 
TERSINGGUNG, 
TAPI AKU TIDAK 
BERMAKSUD... 













...KAU NGOMONG 
BEGITU MEMANGNYA 
TAHU BERAPA JUMLAH 
HUTANGNYA? 










K, KALAU ITU... 
AKU CUMA DENGAR 
HUTANGNYA BESAR. 









HAHA 
BEGITU YA. 


100 JUTA WON 
LOH. 



















MESKIPUN 
UANGMU BANYAK, 
MEMANGNYA KAU MAU 
BAYARIN SEGITU SECARA 
CUMA-CUMA? 





KALAU AKU HARUS 
MENGEMBALIKANNYA, 
ITU SIH SAMA SAJA. 


DAN LAGI MEMANGNYA 
AYAHMU YANG STRICT SOAL 
UANG ITU BAKAL DIAM SAJA? 
KAU PASTI BAKAL DIPUKUL. 















KAU TIDAK AKAN BISA 
MEMAKAI UANG SEBESAR ITU 
SEMBARANGAN TANPA 
MEMEDULIKAN AYAHMU 
BUKAN. 








LALU PIKIRKAN 
AYAH DAN IBUKU 





MANA MUNGKIN 
MEREKA MAU MENERIMA 
UANGMU. 













...GARA-GARA INI 
MAKANYA AKU NGGAK 
MAU BILANG. AKU TAHU 
PASTI KAU AKAN BERBICARA 
SEPERTI ITU. 










UDAH NGGAK 
ADA LAGI KAN? 
AKU PERGI DULU. 





СҮ eae 
US 
A 


N 



















PEMBERITAHUAN KARYAWISATA 







KEPADA YTH. ORANG TUA MURID DI TEMPAT. 





SELAMAT SIANG. 
КАМ! НАВАР ANDA SEKALIAN SELALU SEHAT DAN BAHAGIA. 


DENGAN INI KAMI INGIN MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN 
MENGENAI KARYAWISATA YANG AKAN DIADAKAN KALI INI. 
BERIKUT ADALAH RINCIANNYA DAN DAPAT BERUBAH 


SEWAKTU-WAKTU. 
TANGGAL : 20ΧΧ.Χ.Χ-20ΧΧ.Χ.Χ. 











TEMPAT TUJUAN : JEPANG 





BIAYA : 1 JUTA WON 











AKU CUMA 
KASIH LIHAT. TOH 
NGGAK BAKAL BISA 
BAYAR KAN. 















NG, NGGAK SUNGCHON! 
KALAU SEGITU SAJA AYAH BISA [7 
SIAPKAN UANGNYA KOK! 





ITU KAN 
KARYAWISATA YANG 
HANYA ADA SEKALI, 
KAMU HARUS PERGI! 













MAU SIAPKAN 
BAGAIMANA? 
PINJAM UANG? 






ATAU MAU 
SEPERTI DULU? 
KUMPULKAN UANG 
SEDIKIT DAN MENUMPUK 
UTANG? 












AKU UDAH 
MENYADARINYA 
DULU, KALAU AYAH 
ITU... 












SEBAIKNYA 
NGGAK USAH 
MELAKUKAN 
APA-APA. 





...HARI INI 
AKU KETEMU 
TAEYONG. 


DIA BERTANYA 
APA MAU UTANG 
KELUARGA KITA 
N DIBAYARIN DIA? 









GIMANA 
MENURUT AYAH? 
APA AKU MINTA 
DIA SAJA? 













MEMANG SIH CUMA BEDA 
ORANG YANG DIUTANGIN, 
JADI NGGAK ADA 
GUNANYA YA? 













LUCU YA? 
SAMA-SAMA KELAS 2 SMP, 
YANG SATU BISA 
MEMBAYARKAN UTANG 
100 АЛА. 





TAPI YANG SATU 
LAGI KARYAWISATA 
1JUTA WON AJA 
NGGAK BISA PERGI. 


ΑΗ” TAHU GITU 
DARI AWAL... 

















AKAN LEBIH BAIK 
KALAU AKU LAHIR 

SEBAGAI ANAK KELUARGA 
TAEYONG. 



































|Ë 


sensnm) 


